Aji Prasetyo 


PENULIS 
АЛ PRASETYO 


PENATALETAK 
LINGKAR TOKIPAN 


ILUSTRASI SAMPUL 
LINGKAR TOKIPAN 


DIDISTRIBUSIKAN OLEH 
LINGKAR TOKIPAN 


2018 


SETIAP MAKHLUK DIANJURKAN UNTUK MENGKOPI, MENCETAK, 
MEMPERBANYAK, DAN MEMBAGIKAN KOMIK INI 
KEPADA KAWAN, SAHABAT, DAN ORANG-ORANG TERKASIH. 


Sekapur Sirih, Seteguk Arak 


Guna Pain angan suatu 
masalah, amatlah perlu 
mengadakan sebuah 
pertemuan. Tiap pertemuan, 
sebotol arak atau anggur 
merah cukup menyegarkan 
jeda-jeda obrolan. SEITE 

ersama, gelas arak di tengah 
dan bandar di sisi kiri. Tradisi 
tua yang hidup bersama kami 
dari kampung di kaki gunung 
hingga ke pesisir pantai. 


Meminum minuman beralkohol 
(minol) adalah mukjizat 
tersendiri di tengah-tengah 
kekacauan saat ini. Alih-alih 
melarikan diri dari kekacauan 
tersebut, Ed pemabuk malah 
sedang hidup bersamanya, 
sebagian menikmatinya, 
sebagian lagi mencari cara 
untuk mengakhirinya. Tak ada 
pemabuk yang lebih baik. Yang 
ada adalah pemabuk yang 
tahu takaran gelas tiap menit 
atau mengetahui kadar alkohol 
dari semua jenis minol yang 
ada. Tentu saja, tempat khusus 
diberikan kepada pemabuk 
yang mahir membuat 
minumannya sendiri. 


Pemabuk itu ada di mana- 
тапа, kebiasaan meminum 
minol ada di semua tempat. 
Obrolan ketika mabuk ada 
banyak macam. Jenis minuman 
juga beragam. Di luar itu, 
anya ada tanggapan yang 
men eee kepada pemabuk dan 
minol, yaitu dosa dan salah. Tak 
perlu repot-repot 
mendebatinya, angkat gelas 
saja sembari menanyakan 
berapa kadar alkohol dalam 
semangkuk tape ketan di hari 
lebaran. 


Kita mungkin pernah 
mendengar cara mengobati 
sakit gigi dengan memakai 
anggur merah. Juga kisah 
petani-petani di pegunungan 
yang meminum arak di pagi 

ari sebelum berangkat ke 
lahan. Atau pengalaman kawan 
kalian yang minum tuak untuk 
menghangatkan badan di 
cuaca dingin. Tapi apakah 
kalian pernah mendengar 
kabar seseorang meninggal 
karena ا‎ bir? Mungkin 
saja, jika meminum bir di 
tengah jalan tol. 


Karena mabuk adalah 
persoalan kebahagiaan, 
н tidak ada lagi yang 
mati konyol karena minuman 
oplosan. 


*** 


Mendistribusikan zine ini 
adalah hasil dari obrolan 
kesekian kali kami melingkar. 
Persembahan untuk kalian para 
2... dan lainnya. 

erimakasih kepada Aji 
ا‎ dan pembuat arak di 
seluruh dunia. Angkat gelasnya 
kawan!. 


Lingkar Tokipan 


Mabuklah 


Charles Baudelaire, 1821-1867 


Kau harus selalu mabuk. Hanya itu saja satu- 
satunya jalan. Agar kau tak merasakan beban 
ngeri sang waktu, yang mematahkan 
punggungmu dan membelokkanmu ke bumi. 
Mabuklahtanpa henti. 


Tetapi pada apa? Pada anggur, puisi atau 
kebajikan, sesuai keinginanmu. Mabuklah. 


Dan jika suatu saat, di tangga sebuah istana, 
atau pada hamparan rumput hijau, dalam 
kesendirian yang menyedihkan di kamarmu, kau 
terbangun kembali, dan mabukmu mulai 
menghilang, tanyakan pada angin, pada ombak, 
pada bintang, pada burung, pada jam, pada 
segala sesuatu yang terbang, pada segala 
sesuatu yang mengerang, pada segala sesuatu 
yang berputar, pada semua yang bernyanyi, 
pada semua yang berbicara. Tanyakan pada 
semuanya pukul berapa sekarang, dan angin, 
ombak, bintang, burung, jam akan 
menjawabmu: "Saatnya mabuk! Agar tak 
menghamba pada ngeri sang waktu, mabuklah, 
mabuklah tanpa henti! Pada anggur, puisi atau 
kebajikan, sesuai keinginanmu . 


m 


| 


SEJAK TAHUN LALU, RANCANGAN UNDANG-UNDANG LARANGAN 
MINUMAN BERALKOHOL C RUU LMB ) MAKIN RAMAI 
PRO -EONTRANYA. 


Роу LMB 
DIAJUKAN OLEH 
2 PARPOL ISLAM.. 


DRAFT YASAL Ч, LARANGAN MENJUAL MINGL MELIPUTI; 
GoLWNEAN А, KANDUNGAN ALkO Hot 1-5% wisalnyg = 
GOLONGANE , KANDUNGAN Б-20%, msaluya wine /avggur dll. 
GOLONGAN C, KANDUNGAN 20-55% wedluya whisky, vodka, dil. 
MINUMAN TRADISIONAL JENIS AGAPUN 
MINUMAN PACIEAN /CAMPUPAN (COPLESAN) 


-- ANCAMAN BAGI PEN JUAL 
MINOL ADALAH IOTAHUN 
PENJARA , SEDANGKAN KONSUMEN 
BSA DIPENJARA 2 TAHUN / 


MINUM BIE 


DIPENJARA 
АМН 2/ 


ANGKA. KEMATIAN 
AKIBAT MINOL 
OPLOSAN SEMAKIN 
MENINCHAT. . 


SEPAKAT / 


JIKA ком 
OPLOSAN YANG 
BIEIN CRANG 
TEWAS, .. 


MISALNYA SAJA BIE, 
MINOL GOLONGAN д, 
КАРАР. ALEOROLNYĄ 
KOCANG DARA 5 4, 


.. MANA ADA CERITA 
ORANG MATI KARENA 
MINUM BiR 7 


MAKA MENURUT 


PERKSI РРР DAN 
PKS, LAPANGAN 
PENJUALAN MINOL 
BISA MENJADI 


.. | £ENAFA MINOL 
COLONGAN А,В, 
C, DAN MINOL 
TRADISIONAL 
JUGA DILARANG 

BEREDAR 7 


MAS, BARUSAN AKu 
MINUM BIR NIH. 
ETELAH INI AKAN 
іше ISTRA MV OPFANG INI 


DUAMIN BAKAL 
MAM 


KENCAN Di PUNCAK / 


i B 


| Hl Ш |! 


ПИ 


MA MINOL 
AAN SANG POTENCAL 
PUAN NYAWA AMBLAS 


KENAPA MINOL 


OPLOSAN PET EAHAYA 
PAGI TUBUH KITA? 


АГА BETANYA 
DENGAN ммо. 
LAINNYA 7 


EMAWAMIĘSY 
E AHAM | 


MESKIPUN SAMA-SAMA ВЕ КАМА ALKOHOL, 
АРА YERBEDAAN BESAR. ANTARA DUA JENIS INI; 


/ 


ETANOL 


ДЕТІНУА, ASKA 


ARTINYA, IA BISA 
JADI BAHAN BAKAR, _, 


MEMINUMNYA > 
ADALAH SEBUAH 
TINDAKAN 
BODOH 


ZJ 
HAL. 4 қ 


ADA JUGA ALCOHOL YANG 


<ЕРАНОНУА DISEBUT VENCAN =. 

. ETANOL МОМ FOOD GRADE, s 
BIASANYA DI GONAKAN UNTUK e | 
PEMBUATAN KOSMETIK, RSKO 


OBAT, CAT, all. 
JENIS INI PUN SANGAT 


і BARDA, 
и: NGAKU 

BERBAHAYA JIKA \ R JE / | 

DIMINUM, BISA R ҚС; 

MENGA بع‎ BAT KAN 

EFBUTAAN. 


де PERNAH J 
MINUM (TU, LHO / ТБ 
^ bos 


INI ADALAH MINUMAN TALING TIDAK JELAS DALAM 
SE ЖАН KVLINFR. ORANG BISA MENCAMPURKAN APAPUN, 


MULA! SOFT DRINK, ENERGY RRC, ALEOHOL PARI APOT (Є, 
GPIRTUS HINGGA OBAT SERAN 
то SEMUA DEMI SEBUAH TUWAN: қ 

MABUK YANG MURAH MERIAH / 


HAC. 5 


KALO сома BUAT 
A SENANC-SENANG, KENAPA 
CAK MINUM BIE 7 
SEGER.. 


АРАЄ TLAK, CIO, 

YANG NENDAN G So, MOES, au 

TAPI HARGANYA ADALAH NOL 
TERJANGKAU, YANG D\PPODuUIES | 

DENGAN САРА 

TRADISIONAL 

DAN SEBATAS 

TEAPIŚIONAL. 


Z“ 
f В U й 
/ < 


BEGITU Produk 
IMPOR MASUK, DIKEMAS 
САНТ YWS РАТА CUAN, 
LANS MINOL TRADISIONAL. 
DIHAM SEBAGAI 
BARANG LEGAL / 
JADI SASARAN PATA / 


IMI JELAS PERANG ASAR 


ANTARA PABRAC BEP. 
VS INDUSTRI POMAHAN / 


) TENTANG RUU LMB): 


SAYA АРА PERATURAN (TU 
соды BAGUS. BAGAI MANAPUN 
MUNUMAN ЕТ ALCOHOL 
TIDAK SESUA\ DEN GAN 
BUDAYA BANGA 
INDONESIA / 


ий 


= = 
[p= 
د‎ - = 4 ` 


MENGHENTIKAN 77; 
PEPANG PASAT. INI. 
MINOL, 
APAPUN JENISNYA, 
BAKAL О АРАМ б 
BEREDAR / 


НАС. 7 


TAHUN сн 
PADEN WIJAYA BERHASIL جر‎ / 
ах € NAKAL : 
зоте) PASUKAN MONGOL (С 

YANG SANGAT LEGENDAZIS, S 
Е KUNO KEMENANGAN 
АОН JAWA TERCETAK > 


ТАРА APAKTUBAN / 


< 
KITA BARAS 
SEJARAH / 


Й ee 
ТАРА ج6222‎ INI DIJA 
V! LUAR BATAS, SEBELUM AKHIRNYA 
Di SECA: 


HAMPIR SEMUA Suku PI 
NUSANTARA MEMILIKI 
MINOL KHAS NYA MASING- 
MASING 


BANGSA kita 
MEMBUAT MINOL 
SEJAK BEPAEAD- 
ABAD SILAM.. 


EUH 

TEBTULS DI DAK 

BANYAk KITAB 544444 
EUNO,.. OŁANG 


š АЯ W N \ 
U Mir NAN 
: = 
obaj e) LELUHUR ETA 


TIBAE PIEENAL 
SEBAGAI BANGSA 
PEMINUM, 


SEJALAWAN 
MANGA NEGARA 


BEPAFUT NYA: MINOL DALAM TRADISI MASYARAKAT NUSANTARA 
HAL.R 


MINUM ALEOHOL سيب‎ / 
“м FLYING’ 


PELAUT SULAWESI, 
METODE SURVIVAL 
MEREKA DALAM 
MENGHADAP | 


MINOL TRADISIONAL SERING МЕМ СНА RIMAL MAGAPAEAT 
TIMUR INDONESIA, WARGA DAYAK KALIMANTAN HINGGA 
BUGIS MISALNYA, MULAI DARI PESTA KELAHIRAN, 
PERKAWINAN, HINGGA KEMATIAN SEKALIPUN, 
SELAW ADA MINOL TRADISIONAL 


2114884 
0 
Ur 


) 
MY 
NFZ 
W 


-am 
= 
— 
_ 


| 
١ 


X 


U 


== 


MAN Nadi | 
4i SM. MA ІШ TN ИАА 


MESKIPUN BEGITU, 
MEMINUMNYA BUKANLAH 
KEHARUSAN . 


KITA YANG DISUGOWI 


DIBERI HAK UNTUK 
MENOLAK. 


BIASA NYA KODE 
PENOLAKAN GIGA 
SEPERTI INI : 


АТАУ DENGAN vom 
Sai ANA Suka MINUM 
mone Таң УА? САКРАТА. 
ENCECAPNYA 
YI ael 
су r 
DAN PENOLAKAN EU MASIH PENGEN 
TIME MEN JADI MINUM, TAPI MALES 
MASALAH. ANGKAT GELAS 
BERSAMAĄN 


TEPUS-TERUSAN, 


» GIMANA KALO 
MINUMAN NYA 
PIMASUEFAN, . 


LEWAT INFU 
27 ° 


GIMANA 


File halaman ini hilang entah kemana.... 
Isi sendiri ya berdasarkan pengalaman kamu mabuk, xixixixi.... 


PARA TETUA DI KAPANGASEM BALI JUGA PUNYA NEPSIN YA 
SENDIRI TENTANG TAHAPAN EFEK MINUM MINOL. 
BERDASARYAN YANG TERTULIS DI LONTAR. NASCAR KUNO, 


EKA PADMASAP! 


GELAS КЕРТАМА 
ADALAH SAMBUTAN 


DWI AMEETANING f © 


GEUS KEDUA 
MEMBERI RASĄ 
BAHAGIA 


V/A Жуу 


NGAN 

śmie / 
AKU YANG 
BAYAR | 


САТЈЕ. KUALA VASA 
GELAS КЕ 27 

, МЕРАСА\) СЕТЕЙ | 
KICAUŚN BURUNG 


«JADI. BEDA SAMA BAHASA 


c DAN C++ ,.. SEMUATIPE 
DATA PUNYA UKURAN YANG 


МЕ) -KONSISTEN / ASYIK УД? 


TAHO NGGAK, 
SIFAT ITUTADI BISA 


FANCA WANARA KONYER. 
GELAS KELIMA 4 ) 
кенін MONTOX.. 
MONYET „А. 
YANG JAHIL W 5 


GELAS KEENAM 
LAKSANA MONYET 
YANG GEDANG 

EIT 


BZENGSEK 
мін EOMIEUG 


HK! 


“бе LLLI 


| HAL. 


MI 


42 


HASTA KEBO DANGEAL 


GELAS ЄТЄ. ДРАМ 


TAK EEEMYA BAGAI €: SEKARANG 
ЕСЕЕРАУ YANG KEPBAU.. 
. 7522110 


JADI BEGITULAH, LFLUHUT KITA DISAMPING ТАМА 
MEMBUAT MINOL , JUGA MEMBERI PEPINGATAN 


AKAN BAHAYA MEMINUMNYA JIKA TERLA 
BERLEBIHAN. = 


SELANJUTNYA, 
МИЫН, азы IH WILAYAH САРАЧСАСЕАА, 


KESEHARIAN РАКАТ MENGOLAH ARAK 


НАС. 14 


TERAMPIL MEMAN АТ 
TANPA ALAT PENGAMAN, 
BERMODAL LAHAN 
2 НЕКТАР. WARISAN 
NYOMAN WANGSE, LI TUPON TEMURUN 
SPESIALIS PAN sr 
DAN SADAP 


Тара LAHAN ITULAH 
BAHAN BAKU ARAK 
DIJUAL KE TARA 


GAYA MENYE KOLAH - 
KAN ód ANAK PAP: ; SAWA ea 
HASIL MEMBUAT АРАЕ/ E nei d ; 


geom: 

TORT UE EAT 

NS 

4 | SNL 
| | 3 
| j i DEA ١ 


A 


ARAK MENYAPI CUKUP DEKAT DENGAN BUAYA MASYARAKAT 
BAL MADE ١ PEMBUATAN APA INI MAMPU MENGANGKAT 
PEREKONOMIAN MASYARAKAT SETEMPAT 


DI TUBAN FENOMENA SETOPA WEA TER KPI. MINUMAN 
KHAS DI SANA ADA ВЕЖЕРАТА MACAM, ADA LEGEN YANG 

NON ALCOHOL TLAK ANG КАТАТ. AUCO FO NYA TUNGAN 
DAN ARAK YANG KADAR ALFCHOUNYA CUEUP BERAT 


2 


SUDAH! $ТОР/ 
VI BABAK AWAL 
KAN SUDAH 7 
MASAK. HARUS DULANG 
LAGI? YANG BENER 
АЈА // 


NAKAL LAGI NGGAK? 


ДАП I UAKI, 


M ик OI TUBAN ыт 


ү \ 
ISTILAH JAMAAH ATAU BALA кебе, MENUNJUKKAN BAHWA 
AKTIVITAS MINUM PIŁAFO KAN DALAM KEBERSAMAAN, 
TU BERLAKY TIDAK HANYA DI TUBAN SAJA, TAPI Pi SELURUH 
BELAHAN BUMI NUSANTARA 


CATATAN : 

DALAM APSIP FOTO DAN LUKISAN BELANDA, LEGEN DAN TUAK SAMA - 
SAMA DISEBUT “PALM WIJN” C WINE DARI POHON PALEM ). PADAHAL — 
KEDUANYA JEL, BERBEDA. JADI HATI-HATI MANGAN SALAH PAHAM, 


DAERAH TUBAN YANG DI SEKITAR. TEGUNUNGAN 64 9 
LAVAN NYA KURANG PRPODUETIE UNTUK саннын қа 


амам 
YANG MAMPU TUMBUH Di LAHAN SEKERING | “Ам 
ADALAH KELAA DAN NIRA CAREN) TU DIANTARANYA 


" = `` 35 N ^ 7 h SN т Ns 4 / 
Na "aj | | í Ses | ү 
» / e S. К | 
عا‎ od РМ i Ш | | 


D ; g 3 | | sf 
TNI 76 А, ү ١ mv 
"TY № NP n Mili NAT T |) 
ITULAU KENAPA INDUSTEI PEMBUATAN жом DAN TUAE JAD | 
PILIHAN ALTERNATIF EKONOMI MASYARAKAT ЗЕТЕМТАТ. 


ALASAN SERUPA JUGA BEPLAFU Di KARANGASEM, NUSA TENGGARA 
РАН РЕФЕРАТА DAERAH LAIN. 


SEKARANG , МАТА KITA MENILI KALIMANTAN DAN SULAWES ( 


ADA Suku ТАУКЕ AUT IM SETELAH SANG ANAK TELAH 
YANG ес UNIE BERUSIA AL BALIO, MINUMAN 
| BA || TAPI DIANGKAT DAN DIMINUM 
BERSAMA 


Шы \ |}, 7 awasqa Bed s 
J Т) pep gb T DAN HARAPAN 
ihi adii Cd 


ARAK EHAS DAYAK BIASA DSEBUT BARAM. KARENA PRODUCES | 
POMAHAN, NAMA Те? АСА BARAM LAH YANG JADI МЕРЕ. 


ши" 


7 
j 4 ' 
vit } 
\ ЕНШЕ! M р 
ТВ жина 5 | 
TIL ІІІ i 
ra M CU “ЛІМ | | 
РТ | | WI | 
M. T — an ii | 
| | 1 


| 


JIKA DAYAK PUNYA ВАРАМ , ORANG 65 PUNYA BALLO' 
MINUMAN DARI TOON LONTAR, TRADISI MEN JELANG UPACARA 
PERKAWINAN MISALNYA, TIDAK LEPAS ТАРА BALLO” 


f 
П 


NGA 
مساح‎ £ | R y^ 
za GN 


il 


Т 


| 


ZAKO 


OE 


| 


DA 5516112 LAUT, TRADISI BERKUMPUL SAMBIL BAKAR IKAN 
ОБА MELIBATFAN BALLO' й. | 


| GINA! SULAWESI SELATAN, MINOL KHASNYA ADALAH IRES, 
FERMENTASI TAHU DAN UBI. BIASA PIEONSUMS| OLEH PARA 
NELAYAN. 


DI ALAM NYATAA 
APDYANCTEFIADI., 
BUAH SEMANGKA 

BERDAUN SIPAH.. 


SEDENGKAN DI NUSA TENGGARA TIMUTZ DAN Maluku, 
MINOLNYA BERNAMA SOPI DAN MOKE 


ETNOLOG Н.О FORBES 
MENCATAT DI TAHUN 1682 
SO vati ERAT 
iz 
Ны уран SOSIAL, 
роит, EKONOMI DAN 
BUDAYA PAKYAT TIMOR, 


— a 


ADDS 
A> 


— ja m 


2% 


CATATAN LEBIH TUA ADALAH ТАРА WILLIAM BLIGH, D 
BAHWA SAAT DIA DATANG DI KUPANG ‚ DITAHON 1792 
СОРДЫ PUNYA TEADISI BERTUKAR ақы 1749, ORANG KUPANG 


ІШ | 


SALAM SATU РЕМАЗОК SOPI ATAU МОКЕ KE NTT ADALAH 
PLŁAL LET! DI MALUKU BARAT DAYA. SEBUAH DAERAH YANG 
TANDUG. SANDARAN HIDUP UTAMA WARGA LETI ADALAH 


PENYULINGAN MINOL , 


пр 
| ү! NA WKM 


PERDAGANGAN MINOL LINTAS PULAU IN 
TURUN TEMURUN , RATUSAN TAHUN . 


ы 


-. LANTAS MINÓL 
LOKAL MELAPISI 

ATUSAN TAHUN 
ITU 791047 SEBAGKSI 
BARANG ILEGAL, 
дуде Dirazia / 


KEMUDIAN , SAAT 
MINOL IMPOR 
MENYERBU MASUK, 
DENGAN KEMASAN 

CANTIK DAN PITA 
CUKAI.. 


KALAU BEG (TU 
KARENA STANDAR AYO DIBIUEIN 
ЄБАМАНАМЫУД JELAS / 
GAE JELAS? APA SUSAHNYA ? 


GUBERNUR NTT 
DITAHUN 2003 
PERNAH BERES, 


^ SEKTAR 70% PENDUDUK NTT 
ADALAH PETANI, PARA TOTAL 
SELURUH PETANI, 15% NYA РОР 
PARI MINOL. SEHINGGA TATA 
NIAGANYA HARUS DIATUR DENGAN 
BANG PAN 51722115 " 


CATATAN: PERDA МО 22/98 Di Timor 
TENGAH UTARA CTTU), SENAP 
مو‎ ap MINDL MELAPOT عع‎ 
AA DESA DAN DINAS 
ARCH DAERAH UNTUK 


NAN | MEREKA 
NN U N MA ' WAJ e MEMBAYAR БР 4 
АМА | Tiba GAL! SETAHUN, `: 

mrm" 


| 
-— 


p 


JADI BAYANGKAN 


MINOL TRADISIONAL 
DIVATTAR FAN, 


BISA MENGANG KAT 
£jAMTEVAAM| 


ve 
INPUSTTA FECL- 
DI WILAYAH TANDAS, 


JANGAN SALAH, 
MINOL KATA, 
MENEMBUS PASAR 
EROFA LHO / 


DIUJI SANGAR | 
KELAYA EAN 


ТАТАТ 
SERTIFWASI, 


DIDISTEI BUSI KAN 


7\АРАР 17, ARAK 
KATA PERNAH POPULER 
HINGGA ЕЕ SWEDIA / 
ARA BATAN IA YANG 


لم 
DITULIS PI‏ 
NEWYCŁETNMES /‏ 


INI BUKAN 
NEGARA ISLAM, 
TUNG / 
MALAYSIA YANG 


LEBIH SYAR' | Aja 
MELA 


SIH MINOL 
DALAM PANDANGAN 
ISLAM ? 


CEJARAK РЕМЕ АРАМ 
ff eof, dalam [ТГ 


SAAT RASULULLAH DI MADINAH, BELAL MENDAPATI MARAK NYA 
KEGIATAN MABUK DAN JUDI DI SANA, SEORAN G SAHABAT 
PUN BERTANYA ; 


YA RASULULLAH, 
BAGAIMANA HUKUM 
ATAS PERBUATAN 

rv 7 


SIAL, ADA 
TUKANG NEADU! 


MAKA TUBUNLAH AYAT (RS AL BAQARAH 219 ) 
-- KATAKAN LAH ; "PADA KEDUANYA TERDAPAT DOSA BESAR. DAN 
BEBERAPA MANFAAT BAGI MANUSIA, TAPI DOSA KEDUANYA 
LEBIH BESAR DARI MANFAATNYA" DAN MEREKA BERTANYA 
KEPADAMU АҒА YANG MEREKA МАРОАНЕАМ, JAWAB LAH : 
" YANG LEBIH DARA KEPERLUAN “< 


TUK DENGERIN ! 
BOLEH LAKUKAN, 
TAPI JANGAN LEBIH 

KEPERLUAN / 


JADI BEGITULAH 


AWALNYA , ALEOHOL 
TUKANG TIDAK SECARA 
NGADU / MUTLAK DIHARAMKAN, 


„Гети -/ 


24 


HINGGA SATU SAAT, SEORANG MUHAJIRIN TAMPIL SEBAGA | 
\МАМ DALAM SHALAT. BACBANNYA BANYAK YANG аш 
KAPETM SAAT ITU DUSEDNE سات‎ aa 1 


P> سے‎ 
— BÀ 


— 


—c-=-— — — 


FAHAMU МЕМАР. 
PARAH. SIAPA YANG 
MEMUKULUNYA 7 


А FIEMAN "nim 
^ HAN ORANG -ORANG YANG BERIMAN, JANGANLAH Kamu MEN Dekati 
SHALAT PADAHAL KAMU SEDANG MABUIK SEHINGGA KAMU МЕКЕЕРТІ 
APA YANG KAMU UCAPKAN, ” C AN NGA “437 


BUKANNYA BERHENTI = عمج‎ SHALAT 7 

MINUM, MEREKA MACHEIB NIH 

JUSTRU BARU a = 

SALAT (хет —=й | 

LAGI Mpok AA => М ханы 
ЕЕ Шік/ ro” 


LRA KEMARIN KUBILANG 
САНТ, EAU MARAH. 
DIARANYA نم‎ NAKSIR. 
SERBA SALAH DEH // 


DITAMBAH LAG | KALAU 
LAGI MABUK, GANI ANSOR 
y SOKA BEPANTENÎ DENGAN 

SESAMANYA. 


ДЕМЕНУА ر‎ TURUNLAH AYAT YAN6 LEBIH TEGAS LAGI 


"SESUNGGUHNYA SYAITAN BERMAKSUP HENDAK TIMBULKAN 
PEZMVSUHAN MN KEBENCIAN DIANTARA KAMU LANTARAN 
MINUM KHAMPA DAN GERDJUPI ITU, DAN MENGHALAN G| KAMU 
DARI MENGINGAT ALLAH DAN SHALAT. MAKA BERHENTILAH 
MENGERJAKAN TINDAKAN ITU.” CAL MAIDAH : 91) 


ETA SEKARANG 
KAN Gak 


JADI 

T - 
GRĄ = \STEIEU 

MENDASARI OGAK? MENURUT ЕО 
TURUNNYA Мар فد‎ 
AYAT-AYAT CART 
TERSEBUT 


DALAH YANG PERTAMA 
KALI MENEMU kan 

ANT! OESIMN FENOL( lk 
YANG TERDAPAT PADA 
ANGGUR. MERAH, YANG 
BERMANFAAT UNTUK 
MEMPERKLAT JANTUNG, 


PENEMVAN ILMIAH (TU 
MEMPEREUAT AYAT AWAL 
DALAM AL QURAN TENTANG 
ALEOWOL; 


"TERDAPAT DODA BESAR. 


DAN BEBERATA MANFAAT 
BAGI MANUSIA.“ 


26 


TERDAPAT MANFAAT PAPA ALKOHOL NAMUN BAHAYA NYA 

JAUH LEBIH ҰҒАР, JIKA DIKONSUMSI BERLEBI HAN, 
ITULAH PESAN YANG DISAMPAUCAN OLEH KITAB SOCI MAUPUN 
PETUAH LELUHUR Kita. 


MAU NGATAIN 
AKU KAYAK 
APA LAGI 
SEKARANG 7! , 


KARENA JIKA DIEDNSUMSI SEPERLUNYA, TERNYATA ALCOHOL 
PUNYA BEBERAPA MANFAAT BAGI TUBUH, 


TRADISI pi 
MASYARAKAT 
САМА, 

MINUM SATU 
SLOK\ ANGGUR. 


NO) DIPERCAYA BAIK. 
МҮМ UNTUK KESEHATAN 


D SEJUMLAH 
РАЕРАН, ТАРА PETANI 
MINUM SESLOK | ARAI< 
UNTUK MENAM BAH 
STAMINA DALAM ФЕЕЕРД 


Di DAERAH BERSUHU EKSTREM, 
KEBUTUHAN MINUM ALCOHOL. 
ADALAH MUTLAK UNTUK SUEAINAL 


3. o г A6 
LANTAS, APA BAHAYA MINOL UNTUK TUBUH ? 
27 


Ker UNI ALKOHOL 
YANG И 


BEBERAPA DAMPAKNYA 

ANTARA LAIN ADALAH : M HAI CANTIK.. 
MEMPENGALŁUHI СТАЕ. DALAM ; 
PROSS ФЕРТАР., AN 
MENGURANGI KEMAMPUAN [ZÜ 


KENCAN YUE 7 
Hiks.. 


MELAKUKAN PENILAIAN, 


MALAM -MALAM 
MAU MASyk РОМАН 


JANDA SEBELAH 7 
3 H MENIMBULKAN 
= | ma PADA 

r5 MEMORI, 
| и 


һы 
ҮШ ТТ 
١ mA 


MX WT 


721264116610 NYA, 
KINERJA OTOT DAN JANGAN SALAH / 
SHARAF, YANG BISA 2 GUA UDAH 
BEFA<|B4T PADA INCA TIANG ITU 
TINGGINYA ANGKA DARI DULU/ MAKANYA Чи 
|ESCELAKAAN DAŁAM | АМАН MACAM-MACAM 


А 2 ^ 

2 = A X CP 
COP 22 
AS) una 


PENGARUH ВОР TAPA SYARAT INI BISA BERDAMPAK YADA 


BANYAK. HAL. DEPRESI, PHOBIA, GANGGUAN KONSENTEAS | 
DAN SOLIT Fokus. 


QAN MENGONSUMSI MINOL Di USIA BELIA MEMPERBES [21 
PELUANG FETERGANTUNGAN DI SEPANYANG HIDUPNYA. 


INI YANG PALING PENTING UNTUK DIHINDAR KAN 


STRESS KARENA, 
PEKERJAAN, 
MABUK / 


DIPUTUSIN 
PAATE, 
MABUK / 


PUSING MIKIRIN 
| HUTANG, MABUE/ | 


KAMU NI 
ATLIT LARI, YA? | 
№ LARI DARI 
В MASALAH / 


а MENGHINDAR KAN GENERASI 


MUDA PARI MENGONSU MS | 
MINUMAN BERALKOHOL 7 


 - LANTAS 
MELUPA KAN 
ASPEK BUDAYA, 
SAINS, EKONOMI, 

DLL? AyoLAH, 
DEWASALAH 
DIKIT // 


JANGAN PRODUK NYA 

YANG DILARANG, 
TEGOCUVLASINYA 
YANG WARUS 
DIPERBAIKI / 


BELI МАРТИН ANAK DI BAWAH 
JAGER pakuj UMU DILARANG | 
DAN SMIgNOrFE | „DEL! MINOL 


VODKA VANILLA / GOLONGAN APAPUN | 


TOKO YANG MELANGGAR 
HARUS DIBERI SANKSI | 


MABUK DITEMPAT 
PUBLIK PUN HARUS 
MENDAPAT SANES 
YANG TEGAS / 


4 ¢ 
5 E 


SINE AN 


| TEMAT HIBURAN YANG MENJUAL MINOL WAJIB MEN SAGA 
KONSUMENNYA . MISALNYA, TIDAK MELAYANI PELANGGAN 
YANG SUDAH MABUK KELEWAT BATAS, 


(То APA SIH? 
TITITNYA 
CAPONG ? 


————————— 


A Wer 


TEMPAT HIBURAN JUGA TIDAK BOLEK MEMBARKAN PELANGGAN 
YANG MABUK BERAT UNTUK NYETIR SENDIRI KENDARAANNYA. 
PENGENDARA MABUK BISA MENCELAKAKAN ORANG LAIN, 


TIDVE DI SINI 
DEH,.. TAPI, 
ТЕМАМ! DONG 


ANDA KAMI BEP | 
DUA PILIHAN : 
PULANG МАЕ 
“Ебі, 


TEMPAT UNTUK 
TIDUR DI SINI, 


IDIH, ELO 
PIKIR EILE 
Cowok 
APAAN 7 


RIBET? JELAS / 
TAPI ITU EONSEKOENC|( 
PUNYA BISNIS HIBURAN , 


H4BISNYA, 


UNTUNGNYA GEDE, PANTATM e 
TANGGUNG YAWABNYA Seksi.. p 2 
GEDE JVG4 DONG. 


M/ 


` 
` 


| EIKE | 
ФАМРАНЬНУА POANG Di SINI / 


2 


BAGAIMANA KALAU 
RUU ITU DITERAPKAN? 
MELARANG SEMUA 

РЕМЗМАСАН MINOL? 


Tanas N ( 


TIDAK ADA 
LAC! ORANG 
YANG MINUM? 


2 


NGIMPI / 


JIKA MINOL SULIT DIPAPATIEAN, ORANG AKAN MENCOBA 
SEGALA CARA AGAR TETAP BISA MINUM, 
DARI SITULAH IDE MEMBUAT OPLOSAN MUNCUL.. 


AKU YANG RACIK, 
CAU YANG CORA 


OPLOSAN BERUSAHA MEMANFAATKAN SEGALA BAHAN YANG 
MURAH DAN MUDAH DPIDAPATEAN DI PASARAN 


TAPI APA SAYA 
YA YANG SUDAH 


УПА СОБА .. MIN YANG PEMBEPC|;) 
Goo, TOILET.. 
AC Nm 


" ТАР | SITULAH 
kt MA CAO 
-— zań Ж 


kk 


СОВА LAT, DATA (HI BISA MENJAD 

| BU 
KEMATIAN TERTINGGI AFBAT pac ا‎ en E 
“DAERAH YANG MENERAT KAN PERDA ANTI MINOL / 


PA .. 
2. s 


CIREBON 
|| TEWAS 
(JAN 2014) 
YERDA 4/2012 


DAERAH 


ISTIMEWA | niue 
YOGYACAVTA GE kg p KITA YAKIN 
a : DA LAPANGAN 
EMAN | ADALAH SOLUSI YAN 
LO 
70 TEWAS TETAT 7 Cep ei 


ITU 2951721) MENCI 
В MASALAH GARU ; 


BANTUL 
27 TEWAS 

KULON YROGO 
YO TEWAS 


(MTA 2015 —МЕ! 2016) 
ТЕРДА 12/2015 


SETELAH MENGETAHUI BAHWA PELARANGAN 


BUKANLAH LANGKAH YANG TEPAT, 
MARI KITA CARI SOLUSI YANG LEBIH BI Ak. 


HINDARKAN BANGSA INI DARI BAHAYA OPLOSAN MN 
DAMPAK MINOL YANG BERLEBIHAN DENGAN 


EDUKASI FE MASYARAFAT 


MENEGAKKAN REGULASI PEREDARANNYA / 
...(TU BARU PEMERINTAH YANG B\ JAKE DAN CERDAS. 


ЕА -/6 


_ _ BAGAIMANAPUN 
MINUMAN BEFALEONOL 

TIDAK SESUA\ DENGAN 
BUDAYA BANGSA 
INDONESIA... 


79 N 


„WOI 7 
BACA KOMIK Wi 


“THERE ARE TWO KINDS OF MEN IN THIS WORLD, 
THOSE WHO DRINK AND THOSE WHO POUR. 
WHICH ONE ARE YOU?" 

- TORTOGA, BREAKING BAD - 


"MABUKLAH TANPA HENTI. TETAPI PADA АРА? 
PADA ANGGUR, PUISI ATAU KEBAJIKAN, 
SESUAI KEINGINANMU. MABUKLAH." 

- CHARLES BAUDELAIRE - 


“MABUK ADALAH KEBAHAGIAAN JIWA" 
- DIONYSUS - 


"MABUK BOLEH, GOBLOK JANGAN" 
- LINGKAR TOKIPAN - 


aD 


Lingkar 


ZE Tokipan 


E 


